Membaca Kitab 

dalam HP 


( + tutorial magicfbook creator ) 



Disusun oleh : 

F arid Zainal Effendi 

PP Assalam Cepu 
Jawa Tengah - Indonesia 

2010 M 


M embaca Kitab dalam H P : 1 


Membaca Kitab dalam HP 

Oleh : Farid Zainal Effendi 

Dalam era tekhnologi yang maju saat ini, banyak hal yang 
dahulu sulit dikerjakan sekarang dapat dilakukan dengan mudah 
dan cepat. Salah satu benda yang populer di masyarakat adalah 
telepon genggam (HP) dengan berbagai macam jenisnya. 
Dengan adanya HP salah satu keuntungan yang dapat kita 
peroleh (misalnya bagi orang yang suka membaca seperti saya) 
adalah dapat membaca buku cerita, artikel dan masalah-masalah 
lainnya kapan saja dan di mana saja. 

Dalam kesempatan kali, saya akan mencoba menjelaskan 
cara membaca buku berbahasa arab (kitab) dalam HP 
berdasarkan pengalaman saya selama ini. Sepengetahuan saya, 
ada dua cara untuk dapat membaca kitab dalam HP. 

1 . Membaca dalam bentuk dokumen 

2. Merubah dokumen ke bentuk java 

1. Membaca dalam bentuk dokumen teks 

Untuk dapat membaca kitab dalam ada beberapa hal yang 
perlu dilakukan 

• Carilah HP yang memiliki fasilitas dapat membaca 
dokumen teks Unicode, misalnya Nokia 6660, 3230, 
Sony S500i dan yang lainnya. 

• Sebaiknya mencari program pembaca teks yang sesuai 
dengan HP dari internet, karena umumnya dapat bekerja 
lebih baik dan lebih cepat dibandingkan program asli 
dari HP. 

Misalnya untuk Nokia 6600 atau 3230 kita dapat 
menggunakan DEDit, Y-edit, QReader. 

Menurut pengalaman penulis (dengan HP 3230 dan 
6600) program yang paling cepat dan bagus untuk HP 
symbian adalah DEDit. 



M embaca Kitab dalam H P : 2 


• Download kitab yang ingin dibaca dari internet seperti 
dari SAIDNET, SYAMILA dan yang lainnya. Pilihlah 
yang berbentuk dokumen Microsoft Word. 

• Bukalah dokumen dengan Wordpad di Windows, 
kemudian simpanlah ke bentuk Unicode Text Document. 
Caranya pada tab File pilih Save As, lalu pilih Unicode 
Text Document. 












M embaca Kitab dalam H P : 3 


• Anda dapat juga mendownload kitab-kitab teks yang 
saya simpan dalam 4shared dengan kata kunci FZE. 
Hanya saja kitab-kitab ini belum sempat saya edit jadi 
meski dapat dibaca di HP mungkin masih belum teratur 
dengan rapi. 

• Untuk kecepatan membaca sebaiknya kitab yang 
berukuran besar dijadikan beberapa bagian. 

Misalnya jika kita ingin membaca tafsir Jalalain, maka 
dokumen tersebut jadikanlah beberapa bagian dan 
berilah nama Jalalain 1, Jalalain 2 dan seterusnya. 

• Salinlah dokumen tersebut ke dalam HP anda, dapat 
melalui kabel data, Card reader, Bluetooth dan yang 
lainnya. 

• Kitab anda sudah dapat dibaca dalam HP anda. 

2. Merubah dokumen ke bentuk java 

Cara kedua adalah dengan merubah dokumen tersebut 
dalam bentuk Java (jar). Hanya cara ini lebih rumit tetapi 
hasilnya lebih baik dan dapat digunakan untuk hp yang memiliki 
aplikasi Java. 

Program yang dapat kita gunakan adalah 
magicfbookcreator. Agar program ini dapat berjalan di 
Windows maka and harus menginstali Javaruntime dan Windows 
anda harus disetting dapat mengetik arab. Jika ada program 
emulator Java seperti S Jboy atau lainnya maka harus di uninstall 
dahulu, jika tidak maka magicfbook tidak akan berjalan. 

Program magicfbook creator dan java runtime dapat 
didownload dengan mudah di 4shared. 

Cara mensetting Windows agar dapat menulis arab adalah 
sebagaimana berikut: 

• Masuklah ke Control Panel, 

• Pilih Date, Time, Language and Regional Options 

• Pilih Add Other Language, 

• Akan muncul kotak Regional and Language Options 




M embaca Kitab dalam H P : 4 


• Pada pilihan Regional Setting, tandai kotak Instali files 
for complex script 

• Klik OK, maka komputer akan meminta restart 



• Restart komputer, lalu mulailah langkah di atas sampai 
muncul kotak Regional and Language Options 

• Klik Details, akan muncul kotak Text Services and Input 
Language, lalu klik Add 












M embaca Kitab dalam H P : 5 


• Akan muncul kotak input Language 

• Pilih dan klik Arabic Lebanon atau Saudi Arabia atau 


yang lainnya. 


i ..•'J. 




i 



Settings Advanced 


Add Input language 


Input language: 

English (United States) 





Afrikaans 
Albanian 
Arabic (Algeria) 
Arabic (Bahrain) 
Arabic (Egypt) 
Arabic (lraq) 
Arabic (Jordan) 
Arabic (Kuwait 




start 


Arabic (Libya) 

Arabic (Morocco) 

Arabic (Oman) 

Arabic (Qatar) 

Arabic (Saudi Arabia) 

Arabic (Syria) 

Arabic (T unisia) 

Arabic (U A E.) 

Arabic (Yemen) 

PHArmenian 
— Azeri (Cyrillic) 

[_ A2eri (Latin) 

Basque 
Belarusian 
Bengali (India) 

Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) 
Bulgarian 
Catalan 
Croatian 

Croatian (Bosnia and Herzegovina) 
Czech 


j 

i 



• Lalu klik OK, sampai keluar dari kotak. 

• Windows telah dapat digunakan untuk menulis arab. 

• Untuk merubah mode penulisan pada pojok kanan bawah 
klik tombol biru bertuliskan EN, lalu pada akan ada 
pilihan EN - AR. 

• Klik AR untuk menulis arab. 

• Jika anda tidak memakai keyboard arab anda dapat 
menggunakan OnScreen Keyboar di Windows. 

• Untuk mengaktilkan Onscreen Keyboard Caranya Klik 
Start. 

• Klik Accessories. 

• Klik Accesbility 

• Klik OnScreen Keyboard 




M embaca Kitab dalam H P : 6 


(g) 


Internet 

Mozilla Firefox 

E-mail 

Outlook Express 


SmartBRO 




Foxit PDF Editor 



WinRAR 





321 


U 


2003 


Media Player Clas 


Opera 



Winamp 


0 


Wizard 


All Programs 



sfart 


Ejj M 


1 Set Program Access and Defaults 

I^J Real 

Windows Catalog 

^ RealPlayer 

Windows Update 

Winamp 

eBay 

I^J SmartBRO 

Accessories ► 

^ Accessibility 

ICD EPSON ► 

Q Communications 

l£?) EPSON PhotoQuicker ► 

f!?| Entertainment 

rj Foxit PDF Creator ► 

System Tools 

Foxit Reader ► 

Address Book 

Games ► 

Calculator 

u » ■ 

F] Microsoft Office ► 

QS Command Prompt 

Startup ► 

Notepad 

(T?) WinRAR ► 

^ Paint 

$ Internet Explorer 

&) Program Compatibility Wizard 

^ MSN 

Synchronize 

Outlook Express 

0 Tour Windows XP 

4 _ Remote Assistance 

l ) Windows Explorer 

© Windows Media Player 

3 WordPad 

Windows Messenger 

^ Scanner and Camera Wizard 

Windows Movie Maker 


FormatFactory ► 


Q Foxit PDF Editor ► 


|£?| K-Lite Codec Pack ► 


F?) LizardTech ► 


l\ Mobipocket.com ► 






150% 


%W iw I □ - - A - 


► t 

► 

I 

^ Accessibility Wizard 
Magnifier 
j* Narrator 
□ On-Screen Keyboard 
a Utility Manager 


Type a question for help ▼ X 

^ '§& 4J£ead _ 

ID 






ida clapal 


program 
h (jar).. 
ab dalam 


12 


v 

i 

O 




12:10 AM 


Setelah ini, anda dapat mulai menggunakan program 
magicfbookcreator untuk membuat kitab berbentuk java (jar).. 

Siapkanlah dokumen yang akan dijadikan kitab dalam 
java. 


Bukalah program Magicfboook creator 













M embaca Kitab dalam H P : 7 


• Pada kolom label tulislah judul kitab yang anda ingin 
buat. . 

Misalnya kita akan membuat kitab awamil jurjani (file 
ini dapat di download di 4shared dengan kata kunci FZE) 
Maka kita tulis Awamil Jurjani kemudian tekan Ok. 



• Kemudian pada kotak sebelah kanan, klik kanan pada 
tulisan Awamil Jurjani maka akan muncul menu seperti 
dibawah ini. 

Maka pilih Add, kemudian klik Child untuk membuat 
satu bab baru. 


Magic fBook crearor vl .4 - 4WG f-~jfn~)f x~] 



• Setelah itu akan muncul tulisan Sample dibawah tulisan 
Awamil Jurjani. 





M embaca Kitab dalam H P : 8 



• Kemudian pada label ketiklah nama bab tersebut. 
Misalnya Mukaddimah. 

Bukalah dokumen Awamil Jurjani, kemudian Salin 
(Copy)lah Mukaddimah dan rekatkan (Paste)lah pada 
kotak dibawah index. 

Setelah itu tekan Ok. 



• Untuk membuat Bab berikutnya, caranya sama dengan 
diatas yaitu mengklik kanan tulisan Awamil Jurjani, lalu 

pilih Add, Child. 

Lalu ketiklah judul bab pada label, kemudian copy isi 
bab tersebut pada kotak di bawah index. 

Kemudian klik Ok. 







M embaca Kitab dalam H P : 9 



Misalnya bab berikutnya bernama Amil ke-1, maka kita 
pada label tulis Macam ke-1, lalu copy isi bab ke kotak 
di bawah index lalu klik Ok. 



• Untuk membuat bab-bab berikutnya Ikutilah langkah- 
langkah di atas. 

Misalnya pada program Awamil Jurjani kali ini kita 
membuatnya menjadi 17 Bab yaitu: 

1 . Mukaddimah 

2. Amil ke-1 

3. Amilke-2 

4. A mi l ke- 3 

5. Amilke-4 



M embaca Kitab dalam H P : 10 


6. A mi l ke-5 

7. Amil ke-6 

8. A mi l ke-7 

9. Amil ke-8 

10. Amil ke-9 

11. Amil ke- 10 

12. Amil ke-1 1 

13. Amil ke- 12 

14. Amil ke- 13 

15. Awamil Qiyasi 

1 6. Awamil Maknawi 

17. Kho timah 


Magic fBook crearor vl .4 - 4WG 



Jika semua bab telah selesai, Klik Edit, Properties (atau 
tekan Ctrl dan P bersamaan ). 



I 


aum ju 


Mukaddimah # 
Amil ke-1 ♦ 
Amil kje-2 ♦ 
Amil ke-3 ♦ 
Amil ke-4 # 
Amil ke-5 ♦ 
Amil ke-6 ♦ 
Amil ke-7 ♦ 
Amil ke-8 + 
Amil ke-9 ♦ 
Amil ke- 10 # 
Amil ke- 11 + 




Label : 


Index : 


- - ? « - ♦ - * o - ❖ - * o 


- * ❖ * o 



Khotimah 


l _$s9 t^lo^Xj_ul9 FL;j>Jl9 >^JJ9 >£^aJI ^jLo 6a^9 

. 3JJ l_«9 ^Asdlg ^L_ocdl I&jLj Lojglg 







M embaca Kitab dalam H P : 11 


Akan muncul kotak dialog berikut 


B El® 



Isilah pada: 
Book name 
Versi 
Icon 

Book logo 
About book 


judul buku misalnya Awamil Jurjani 
versi kitab yang dibuat misalnya 1.0 
tampilan icon pada layar Hp 
logo buku ketika saat dibuka 
tentang buku, misalnya Judul buku, 
pengarangnya, dan yang lainnya 
tentang penerbit atau pembuat 
programnya 

Untuk merubah icon atau logo klik Change, maka akan 
muncul kotak dialog, lalu carilah file gambar (*.png) 
untuk mengganti icon/logonya. 

(Anda dapat menggunakan program Paint pada Windows 
untuk membuat gambar Png) 

Lalu ketik Ok. 


About producer 







M embaca Kitab dalam H P : 12 



• Simpan dulu file yang telah dibuat, dengan memilih dan 
mengklik File, Save (atau tekan Ctrl dan S bersamaan) 



• Akan muncul kotak dialog, lalu tulis nama filenya, 
misalnya Awamil Jurjani 












M embaca Kitab dalam H P : 13 


• Untuk membuat dokumen ini menjadi Java (file 
berformat jar), maka pilih dan klik File, lalu Make. 

(atau tekan Ctrl dan M bersamaan) 



Akan muncul kotak dialog berikut 





u 


Make r 


Main configurations 


f Book source : 

Theml 


fBook vl.62.jar 


blood.thm 


OlC- Cuio cpj 

A' // 

I fiJj\ 1. 



6 jJ j L»_-j 6 ) L j 5 

)\y3\ fiy 0 




Emulator path (ex: ...\bin\emulatorw.exe): 



Them2 


Commonl.thm 









Make fBook mobile 


Pilihlah dan klik pada: 

Theml : tema pertama yang digunakan program 

Them 2 : tema pilihan kedua untuk program 












M embaca Kitab dalam H P : 14 


Pilih dan klik Make fbook mobile 


A'lKa 


Make r 





Main conPigurations : 

f Book source : 

Theml 





ult gJo gjo UuuUU. 

y\ «r i.Q 

y---— 

oLcuJolG 

6 jfJ 3 L«-o 6 j L» ) ^ 

1 1 \3 1 jo -J 6 •> L ■» :> aL(&i 



Them2 


k02.thm 


Eslimi3.thm 

Eslimi4. thm 

Eslimi5.thm 

Firefox.thm 

lovel.thm 

love2.thm 

kOl.thm 


k02.thm 





Emulator path (ex: ...\bin\emulatorw.exe): 



Akan muncul kotak dialog, kemudian tulislah nama file 
java (jar) yang akan dibuat misalnya Awamil Jurjani. 

I Main configurations : I 



Save in: 


L^> 

My Recent 
Docurnents 



Desktop 


My Docurnents 


9 


My Computer 


€ 




rl Downloads 
Q FFOutput 

Q LIANG IE SHENG word 2003 
Q My eBooks 
My Music 
My Pictures 
e» My Publications 
rj New Folder 
| jj) bahjatul wasail 
jurmiyah 

|^| new jurumiyah 



My Network 
Places 


File narne: 


Files of type: 


awamil jurjani 


i 


Save 


Java Jar file 


Cancel Save s 


1 













M embaca Kitab dalam H P : 15 


• Klik Save. 

Dengan langkah terakhir ini, maka program Awamil 
Jurjani selesai kita buat. 

• Salin (copy) lah file tersebut ke Hp. 

Jika langkah-langkah selesai dilakukan, maka buku Awamil 
Jurjani dapat kita buka. 



Tampilan Menu 

Awal Awal 

Menu Awal Magicfboook 



Mukaddimah 


Memilih 

Bab 



: Memilih bab 




: 1 0 riwayat terakhir (history) 


: pencarian 



: pengaturan (setting) 



: Informasi buku 


«la; j u a j u : Informasi Penerbit 

Tombol Kiri (JJ) : menu sebelumnya 


Tombol Kanan (r- : keluar program 
Tombol Tengah : Masuk pada menu (ok) 





M embaca Kitab dalam H P : 16 



Menu 

Pengaturan 



Memilih 

Tema 



Memilih 
Jenis HP 


Berikut ini adalah keterangan pelengkap untuk program 

Magicfboook Creator 


4 , 


Magic fBook crearor vl .4 4WG 


File Edit Tools Help 


Awamil Jur 


< 


0 Warpping 


’ Add ► 

| Child 

H Goto ► 

Up 

-,r Move ► 

Down 

□e cut 

Copy 

Paste ► 


Remove Delete 

f' ■' 1 ■ 







Add : Child 

Up 

Down 
Goto : Parent 
Move : Up 

Down 


memasukkan Bab atau Sub Bab 
memasukkan Bab pada bab diatasnya 
memasukkan Bab pada bab dbawahnya 
Buku utama 

memindah bab ke atas bab sebelumnya 
memindah bab ke atas bab sesudahnya 







M embaca Kitab dalam H P : 17 


Cut : memotong bab 

Copy : menyalin bab 

Paste : Paste as Child : merekat bab seba gai bab baru 

Paste Up : merekat bab ke atas 

Paste Down : merekat bab ke bawah 

Remove : menghapus Bab 


O Magic fBook crearor vl .4 - 4WG 

B 

■ 2 ^ Edit Tools Help 



ira 


Open... Ctrl+O 



Save 


Ctrl+S 


trj Save as... 


Make... Ctrl+M 


*Exit 


Alt+F4 


jrjani 

h + 
1 ♦ 
2 + 

3 ♦ 

4 • 


Amil ke-5 ♦ 


< 

* Label : 


Index : 


Khotimah 



- - ❖ ❖ - - - ^ ^ w " ^ « 


-*> — 


- p - 


K s 3 I4J I9 L^l 9 > 5 io g-^JogJlg ^>119 **±^Jj9 >^IaJI -pl^ ^Lo 6 i _^9 

.^^A^gial 3 JJU 3 i^jjdlg LjLuojdl j_ 9 e!>-b IgJlo U^»j 9 I 9 <l£j\Jgjo^jo 


Menu File 

Open : membuka file (dokumen) 

Save : menyimpan fule 

Save As : menyimpan file dengan nama baru 
Make : membuat file menjadi file java 

Exit : keluar 

Catatan kecil: 

Untuk nama program, file atau bab dalam Magicfboook dapat 
berupa teks Arab. 

Demikianlah lika-liku pembuatan kitab arab dengan 
Magicfboook Creator. Meskipun agak rumit, tetapi hasilnya 
lebih bagus, teratur dan dapat digunakan banyak HP yang 
memiliki fasilitas Java. 

Semoga ilmu saya yang sediki ini dapat memberi manfaat. 

Cepu, 7 Desember 2010 


Farid ZE 


